Tentang Memory Card 


Data digital, seperti gambar, audio dan video, sudah tidak dapat lepas lagi 
dari kehidupan kita. Apalagi jika mempunyai perangkat Android, dapat 
dipastikan kita semakin membutuhkannya. Apakah itu sekadar mengo- 
leksi file-file lagu mp3, atau menyimpan hasil jepretan foto-foto narsis 


kita .. O atau mungkin mengoleksi video-video musik, dan sebagainya. 


Pada umumnya, perangkat Android sudah dipersenjatai media simpan 
dengan kapasitas yang lumayan. Namun demikian, seiring dengan 
kebutuhan (baca: kegilaan) kita, dapat dipastikan kita akan mengalami 


kekurangan tempat menyimpan data. 


Pembuat perangkat Android sepertinya mengetahui keinginan pengguna- 
nya, oleh karena itu disediakanlah slot tambahan untuk media simpan. 
Umumnya dalam bentuk slot untuk memory card. Oleh karena memory 
card ini merupakan salah satu komponen penting pendukung "kegilaan" 
kita..O, kita akan mencoba mengenal memory card secara lebih dekat. 


Sehingga nantinya tidak salah pilih, saat membelinya. 


21 Jenis-Jenis Memory Card 


Berbagai macam jenis memory card yang dapat digunakan untuk 
menyimpan data-data digital yang kita miliki. Pada umumnya, awam 


akan kebingungan dan mencampuradukkan jenis-jenis memory card ini 


36 


dengan menyebutnya sebagai MMC (multi media card). Padahal antara 
berbagai macam memory card ini, akan amat jauh berbeda bentuk dan 
desainnya. Tapi, ya begitulah ... salah kaprah ini telanjur dipahami oleh 
masyarakat awam bahwa media penyimpanan pada handphone, tab, 
kamera, adalah MMC! 


Untuk itulah, semoga dengan pembahasan singkat berikut ini, dapat 
memberikan kita pemahaman bahwa memang memory card itu beragam, 


tidak hanya MMC O. Oke, uraian singkatnya sebagai berikut. 


3.1.1 Memory Stick 


Memory Stick ini merupakan memory card yang diperkenalkan oleh 
SONY, yang pada akhirnya dipatenkan untuk alat-alat elektronik 
produknya. Dua varian yang terkenal adalah Memory Stick Pro dan 
Memory Stick Duo yang merupakan generasi kedua Memory Stick dengan 
kecepatan dan kapasitas penyimpanan yang meningkat. Berikut contoh 


penampilan memory stick. 


SONY 


Memony Stick PRO Duo 


Orp 
40UB MaAcGicGart 


Gambar 3.1 Memory stick 


Sapdisk 


TDS MW 


4 88 


Mena 


Gambar 3.2 Memory stick micro m2 


37 


Perkembangan selanjutnya adalah munculnya Memory Stick Micro M2, 
yang menawarkan penyimpanan data yang lebih besar. Tampilannya 
sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwa meskipun sama-sama memory stick, 


desain bentuknya sudah berbeda. 


3.1.2 Multimedia Card (MMC) 


Multimedia Card (MMC) merupakan kartu memori standar yang 
umumnya dikenal pemakai awam. Bentuk fisiknya lebih besar bila 
dibandingkan dengan Memory Stick. Untuk dapat memakainya, tentu 


saja kita harus mencolokkannya pada slot SD Card. 


Pada perkembangannya, muncul RS-MMC (Reduced Size Multimedia 
Card) yang merupakan MMC generasi selanjutnya, dengan ukuran lebih 
kecil, dapat digunakan pada slot MMC maupun SD Card memakai 
sebuah adapter. Bentuk tampilannya seperti pada gambar berikut. 


Gambar 3.3 Multimedia card 


3.1.3 Compact Flash Card (CF Card) 


Compact Flash Card (CF Card) merupakan jenis kartu memori yang 
paling banyak digunakan pada kamera digital. Kartu ini memiliki chip 
controller, sehingga mempunyai kecepatan transfer data yang paling 
cepat. Terdapat dua ukuran, yaitu Compact Flash tipe I dan Compact Flash 
tipe II. 


38 


Gambar 3.4 Compact flash 


3.1.4 Secure Digital Card (SD Card) 


Secara fisik, SD Card hampir seukuran dengan MMC. Perbedaannya 
adalah pada faktor kecepatan transfer data. SD Card lebih cepat bila 
dibandingkan dengan MMC. 


Banyak digunakan pada peranti digital seperti handphone, kamera dan 
komputer. Selain itu, umumnya SD Card akan diperlengkapi dengan 
suatu switch write protect, yang berguna agar SD Card menjadi terkunci, 
sehingga tidak dapat ditulisi, hanya dapat dibaca saja alias istilah kerennya 


adalah write protected. Penampakannya sebagai berikut. 


SanDisk 


Ultra 


Ra € 


Gus 


16ce 


Sapdisk 


Gambar 3.5 SDCard 


Selanjutnya muncul perangkat yang dikenal dengan sebutan Mini SD. 


Ukurannya lebih kurang setengah ukuran SD Card. Perangkat ini dapat 


39 


dimasukkan ke dalam slot SD Card atau MMC dengan bantuan sebuah 
Adapter. Tampilan fisiknya sebagai berikut. 


1.0GB 


Gambar 3.6 Mini SD 


Pada perkembangannya lahirlah Micro SD. Secara fisik ukurannya lebih 
kecil daripada Mini SD. Jenis inilah yang saat ini banyak digunakan pada 
handphone. (Dan orang awam menyebutnya dengan sebutan MMC ... 
9) Kapasitas penyimpanan data yang dapat ditampung cukup besar, 
seperti 32 gigabyte. 


Gambar 3.7 MicroSD 


Untuk lebih gamblangnya perhatikan gambar silsilah keluarga SD sebagai 
berikut. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Potongan gambar ini 
saya peroleh dari www.sdcard.org. Silakan berkunjung ke sana sendiri 


untuk info yang lebih rinci. 


40 


SD standard 


Sa 
Over 3268 to 278 MC 


Pd 


Over 2GB to 32GB 


er 4 


Gambar 3.8 Penggalan silsilah keluarga SD 


Dari gambar terlihat jelas bahwa sdcard dikategorikan sebagai RAM 
(random access memory) dan masuk ke keluarga removable. Pada keluarga 
removable, masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu regular dan optional card. 
Pada bagian regular dibagi menjadi 3 kelompok format utama, yaitu 
SDXC (Secure Digital Xtended Capacity), SDHC (Secure Digital High 
Capacity), dan SD (Secure Digital). 


Selanjutnya perhatikan potongan gambar berikut. 


SD Standard SDHC Standard SDXC Standard 
2 more than 2Gb more than 32GB 
Ea Ip ati up to 32GB up to 2TB 
File System FAT 12, 16 FAT 32 exFAT 


SD Memory Cards | Sm | 


full 32x24x21 mm, Approx 2g 
Card form factor miniSD 20 x21.5 x 14 mm, Approx 19 


microSD M1 x15 x 1.0 mm, Approx 0.59 


Gambar 3.9 Spesifikasi SD Card 
Terlihat bahwa untuk format SD card adalah sebagai berikut. 


e SD standar kapasitas simpannya hanya sebatas 2 Gigabyte. File system 
yang dipakai adalah FAT 12 dan 16. 


4 


e  SDHC untuk kapasitas maksimal lebih dari 2 giga hingga 32 giga. File 
system yang dipakai adalah FAT 32. 


e  SDXC untuk kapasitas maksimal lebih dari 32 giga hingga 2 Terabyte. 
File system yang dipakai adalah exFAT. 


Sedangkan ukuran card yang didukung adalah jenis full, miniSD dan 
MicroSD. Untuk ukuran dan berat, silakan lihat sendiri pada gambar di 


bagian card form factor. 


Perlu diketahui, format SDHC memiliki satu standar yang disebut dengan 
Class. Standar Class pada konteks ini, mengacu pada kecepatan minimum 
untuk penulisan data. Di bawah ini nilai minimum untuk kecepatan 


penulisan dari SHDC berdasarkan class. 
e Class2 : 2MB/s 
e  Class4 :4MB/s 
e  Class6 : 6 MB/s 
e Class 10: 10 MB/s 


Dari data di atas terlihat bahwa Class 10 adalah memory dengan kece- 
patan penulisan tertinggi pada saat ini di kelas SDHC. 


Selain dari jenis yang disebutkan di atas, sebetulnya masih ada lagi 
beberapa jenis memory card, di antaranya Smart media card, PC Card/ 
PCMCIA SDHC (secure digital high capacity), XD picture, intelligent 
stick. 


2.2 microSD 


Dari sekian banyak jenis penyimpanan yang ada, kita akan memfokuskan 
diri pada SD card, tepatnya pada jenis microSD. Mengapa? Karena keba- 
nyakan perangkat Android yang ada, umumnya memakai microSD 
dengan format SDHC. 


42 


Berikut ini beberapa faktor yang sebaiknya diperhatikan saat kita akan 


memakai atau membeli microSD. 


e Sesuaikan ukuran besarnya memory dengan kebutuhan 
Anda 

Ini dia! Pilihan yang sulit. Jika kita tidak ingin terlalu aneh-aneh, maka 

ukuran 2 GB mungkin sudah mencukupi. Dengan 2 GB kita sudah dapat 

menyimpan puluhan lagu dan foto. Ukuran ini cocok digunakan oleh 


pemakai yang biasa-biasa saja. 


Jika kita termasuk pemakai yang hobi mengoleksi video maka 2 GB jelas 
tidak akan mencukupi. Maka ukuran 4 GB, 8 GB atau 16 GB giga 
barangkali sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Jika kita 
termasuk maniak pengoleksi film, musik video, ebooks dan lain-lain, 


silakan pergunakan microSD dengan kapasitas 32 GB. Dijamin puas! 


e Perhatikan kapasitas yang didukung oleh perangkat 


Pastikan bahwa kapasitas memory card kita sesuai dengan kemampuan 
kapasitas maksimal perangkat kita. Sebaiknya jangan dipaksakan. Misal- 
nya perangkat kita hanya mendukung kapasitas 2 GB, tentu akan ber- 
masalah jika kita memasangkan memory sebesar 4 GB. Katakanlah kita 
beruntung, perangkat dapat mengenali microSD tersebut, namun biasa- 
nya perangkat akan mengalami gangguan dalam bekerja. Ini disebabkan 


perangkat harus bekerja ekstra keras melebihi batas kemampuannya. 


Oleh karena itu, pilihlah ukuran microSD yang sesuai dengan perangkat 
kita dengan melihat referensi dari buku panduannya, atau dari sumber 


informasi lainnya, seperti internet, koran, tabloid. 


e Memilih class yang tepat 


Kita telah tahu dari pembahasan di atas, microSD SDHC memiliki 


berbagai tipe kelas dengan kecepatan masing-masing. Tipe kelas ini pada 


43 


fisik microSD akan ditandai dengan simbol nomor yang dilingkari, Rating 
kelas mulai 2, 4, 6 dan 10. 


Jika suatu saat kita menemui tidak ada tanda simbol ini, kemungkinan 
besar ia tidak mempunyai performa yang baik. Ada yang menyebutnya 
dengan kelas 0.... 9 MicroSD jenis ini umumnya banyak dipakai untuk 


ponsel non-smartphone. 


Smartphone atau perangkat Android umumnya membutuhkan transfer 
data yang cepat. Jika dana yang kita miliki tipis, barangkali class 2 dapat 


menjadi alternatif, ketimbang tidak ada class sama sekali. 


Idealnya untuk perangkat Android yang mempunyai kebutuhan akses 


data tinggi, usahakan untuk memakai kelas 4 atau 6. 


Lebih baik lagi jika memakai kelas 10, tentu saja dengan syarat perangkat 
yang kita pakai mendukungnya. Sekali perlu diingat, semakin besar class 
yang dipasangkan, belum tentu akan semakin baik. Terkadang class tinggi 
dan kebetulan perangkat milik kita tidak mendukung, maka hanya akan 
menimbulkan masalah saja. Seperti kerja perangkat menjadi amat lambat 


atau bahkan hang atau mengalami crash. 


e Menjaga sisa ruang yang ada 


Usahakan sisakan 10Yo atau 15Yo free memory dari total kapasitas yang 
ada pada kartu memory (microSD). Seandainya kita memakai microSD 
dengan kapasitas 6 GB, sisakanlah lebih kurang sebesar 600 MB atau 
900 MB. 


Mengapa hal ini perlu dilakukan? Sisa ruang tersebut, kita persiapkan agar 
dapat digunakan untuk proses cache dan operasional dari read & write 
kartu memory tersebut. Dengan adanya cache yang memadai akan 


meningkatkan perfoma akses (baca tulis) data. 


44 


e Menjaga jumlah data 


Sebetulnya ini hal yang cukup jelas untuk dikatakan. Anggap saja saya 
mengingatkan Anda. Jelas sekali, semakin banyak data di dalam microsd, 
maka akan menurunkan kecepatan baca-tulisnya. Karena perangkat akan 
sibuk mencari dan memilah data mana yang akan dibaca, membuat data 
temporer bila diperlukan atau menyimpannya di RAM (random access 
memory), baru kemudian mengaksesnya. Ini akan membuat perangkat 
bekerja lebih keras. 


Logikanya, untuk menemukan satu file data di antara 100 file, tentu akan 
lebih cepat bila dibandingkan dengan menemukan data dalam 1000 file, 


bukan? 


Oleh karena itu, semakin banyak data yang ada, akan menyebabkan 


kinerja perangkat akan mengalami penurunan. 


e Waspadai fragmentasi 


Memory card dibagi atau disusun menjadi beberapa unit kecil memory. 
Orang IT menyebutnya unit kecil ini dengan istilah Cluster. Perangkat 
akan menulis data ke unit memory yang masih kosong terdekat saat ia 
melakukan penyimpanan data. Jika kita sering melakukan penghapusan 
dan pengopian data, maka akan terjadi fragmentasi. Masalah fragmentasi 
ini umum terjadi pada media yang memakai file system jenis FAT (File 


Allocation Table). Ini akan menyebabkan penurunan kecepatan data. 


« Membeli microSD yang terkenal 


Ada harga ada rupa. Pepatah bijak mengatakan demikian. Harga dari 
microSD yang kita pergunakan akan memengaruhi kinerja perangkat. 
Pilihlah microSD yang dikenal memiliki unjuk kerja dan ketahanan baik. 
Jangan asal memilih microSD karena iming-iming harga murah. Di balik 


harga murah tersebut akan menyimpan "malapetaka tersembunyi" bagi 


45 


perangkat yang kita pakai. Misalnya data-data tiba hilang, akses yang 
lambat, atau kadang dapat diakses kadang tidak. Pokoknya macam- 
macam masalah dapat timbul. Saya tidak mengatakan bahwa harga 
murah itu identik dengan masalah, namun dari harga kita dapat mengira- 
ngira apakah benar microSD tersebut telah melalui uji test yang 


mumpuni? Apakah ia akan tahan lama? 


Ini sekadar saran saja. Jika Anda tetap nekat memakai yang harga murah 
dan tidak jelas pembuatnya, maka jangan menyesal jika tiba-tiba Anda 


kehilangan data berharga yang Anda simpan di dalamnya. 


e Pastikan microsd yang dibeli memiliki garansi resmi 


Jika kita membeli microSD dengan garansi resmi, tentu akan lebih aman. 
Karena jika terjadi masalah saat memakainya, kita dapat meminta ganti 
sesuai dengan garansi yang ditawarkan. Sehingga kita tidak mengalami 
kerugian yang terlalu banyak. Pada umumnya, MicroSD yang murah 


tidak akan memberikan garansi yang jelas. 
e Ukur kecepatan microsd Anda setelah membeli, agar tidak 
tertipu 


Setelah membeli microSD, ada baiknya kita melakukan pengukuran 
kecepatan pada kartu memory tersebut. Kita dapat memakai program 


bantu yang ada di Playstore. 


Jika ternyata speed yang berjalan tidak sesuai dengan yang ditawarkan, 


tentu saja kita dapat melakukan klaim kepada penjualnya. 


2.3 Beberapa Program Aplikasi 


Berikut ini contoh beberapa program yang dapat kita pakai sebagai sarana 
untuk melakukan test pada sdcard. Program yang ada dapat diunduh via 


Google Playstore. 


46 


3.3.1 SD Tools 


Tampilan program di Playstore lebih kurang seperti pada gambar. 


SD Tools 


VELUSCEK ALES 


Yang lainny... 


- $ You can check if your card is fake. (Check serial 
my 

number and MID and OEMID). 
Dez- Hierogl 

glyP You can also benchmark sd card writing and 
Slovenian hs 

reading speeds 

Wakseg kekar 
Pengembang You can also submit results and information to 


e will be results. (As soon 
Kunjungi laman web 


ite to me sreenshot if there are some 


Pi Kirim email problems 


Does not 


Card Info On Galaxy S, but you 


Gambar 3.10 Aplikasi SD Tools 


Anggap saja kita telah berhasil mengunduhnya dan memasangkan di 
perangkat Android kita. Pada contoh ini, aplikasi saya pasang di tablet. 
Saat program dijalankan, ia akan mengenali perangkat di mana ia dijalan- 
kan. Pada contoh ini, tablet Advance yang saya pakai ternyata dikenali 
oleh program dengan nama YIFANG PTM805MC. Selain itu, akan 
diinformasikan path di mana sdcard berada. Pada contoh ini: 


/mnt/sdcard/external. sdcard. 


Ukuran dari sdcard akan disebutkan, pada contoh ini berukuran 
2971GB sedangkan ruang yang masih kosong diwakili dengan data 
Available Space. 


Sebelum menjalankan program ini, aplikasi mengharapkan ruang sebesar 
190 mb agar test dapat dijalankan. Setelah semua oke, tekan tombol Start 
speed test. 


47 


PTM£ 


29. 7168 
0.26GB 


io available 


Start speed tests 


Gambar 3.11 Tampilan aplikasi SD Tools 


Pemeriksaan SD cara akan segera berjalan. Program akan menampilkan 
aplikasi speedo meter, baik untuk write speed (kecepatan tulis) maupun 
read speed (kecepatan baca). Tunggulah sampai proses pemeriksaan 


selesai dijalankan. 


Ya Writing... 


Gambar 3.12 Proses pemeriksaan sedang berjalan 


Kita akan segera melihat hasil pemeriksaannya begitu test selesai 


dilakukan. Coba saja sendiri, ya? 


3.3.2 SD Card Tester 


Contoh aplikasi yang dapat kita pergunakan adalah SD Card Tester. 
Tampilannya lebih kurang seperti terlihat pada gambar. 


48 


Izin aplikasi 


SD Card Tester perlu akses ke: 
Komunikasi jaringan 
Akses internet penuh 
Penyimpanan 
Ubah/hapus isi kartu SD 
Alat sistem 

Cegah tablet dari tidur 
Sembunyikan 

Alat sistem 


Kirim siaran memikat 


Gambar 3.13 Aplikasi SD card tester 


Anggap saja kita telah sukses mengunduh dari playstore dan mema- 
sangkan pada perangkat Android milik kita. Jalankan program tersebut, 


maka akan keluar pesan pemberitahuan seperti terlihat pada gambar. 


SD Card Tester 


Path (Tap to Change) 
/sdcard 


File Size: 300 MB 
T3MB 


Disclaimer 

This App can easily identify fake cards that hold less data that they 
should and return OK to the Operating System when writing but 
retum invalid data when reading, 

There are other kind of fake cards that after writing an amount of 
data cause an ertor on the Operating System that will close this 


App. 
Ifthis happen, run the App again. 


ID Don" show again 


Gambar 3.14 Memulai aplikasi 


Pilih OK dan pilih Start Test. Program akan segera berjalan. Tunggulah 
sampai proses selesai dijalankan. 


49 


SD Card Tester 


Path (Tapto Change) 
(esacard ) 
File Size: 300 MB 
oa ow— 
-— 
mems 


| Start Test | Exit | 


Gambar 3.15 Pemeriksaan sedang berlangsung 


Sama seperti program contoh terdahulu. Program ini akan memeriksa 
kecepatan penulisan dan pembacaan. Pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung, kita dapat membatalkannya dengan menekan tombol 


Cancel. 


SD Card Tester 


Path (Tap to Change) 
(rsdcara ) 


File Size: 300 MB 


“ 718 MB 
writing 
300MB at 2MB/s 
Reading & 
270MB at .65MB 
cancel | Bat 


Gambar 3.16 Hasil pemeriksaan 


Tunggulah proses pemeriksaan berjalan sepenuhnya, hingga muncul 


kotak informasi. Tekan saja OK untuk menghilangkan pesan. 


50 


Information 


Test Finished and all data written could be validated. 


OK 


Gambar 3.17 Pesan sukses 


Itulah beberapa contoh program Android yang dapat kita dayagunakan 
untuk memeriksa kecepatan dari sdcard. Semoga berguna. Oh iya... 
hampir lupa... pesan saya, jangan bilang beli MMC, jika suatu saat 
Sampeyan akan membeli micro SD, ya? 9G 


51 


